sebab datangnya pertolongan 


w | AP 


TH 


SEBAB 
DATANGNYA 
PERTOLONGAN 


Abu Asma Andre 


sebab datangnya pertolongan 


SEBAB DATANGNYA PERTOLONGAN 


Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


4) Jasa Mb Al sag a laci coliu yas bual sagê ge AL Sya daa disarug ooa Ù kandi o) 
Alang oee aan oi lg AI EL Y dang AI VI AI Y Gi ayla AI sala Mb Jas yas 

Ugalan aiia VI biyas Yg Asli g AN il Isis Gad Ki G 

GAB al (ASI a LBS Sila Laka Kap Kai kin GLS Sa yadi bya (SAS sd AS IA Gali KAG 
lui Sule GE AN ól MG a lilaa 


UM de £3 dc diss JS Lebu 298 pig dem (GAN GE sag dl A PAI Gi Ol sana Lai 


Dunia adalah tempat bala bencana dan ujian', tidak terkecuali kaum mukmin didalamnya pun 


tertimpa kesulitan dan kepayahan, Allah 45 berfirman : 


>- E > s Sa 28 me 2.3 
Oak IG Ks AANG gedh Sk yadi agi omi IS 


“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan 
kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada Kamilah kamu 


dikembalikan. “ ( QS Al Anbiyaa' : 35) 


Allah & berfirman : 


Sei Are Ka SE Nyah aii 
“ Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun 
(pada perang Badar) mendapat luka yang serupa dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami 
pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) dan supaya Allah 


membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu 


' Saya memiliki tulisan dengan judul “ Alhamdulillah Saya Tertimpa Musibah “ yang bisa diunduh pada tautan 
berikut ini : https://archive.org/details/alhamdulillah saya tertimpa musibah 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. “ 
(OS Ali 'Imraan : 140 ) 


Berkata Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah : “Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya 
kaum (kafir) itupun mendapat luka yang serupa, yaitu jika kalian menerima luka dan ada 
yang tewas di antara kalian, maka musuh-musuh kalian juga sebelumnya merasakan hal itu 
berupa tewas dalam perang dan terluka. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu Kami 
pergilirkan diantara manusia yaitu terkadang giliran kemenangan musuh atas kalian, 


“2 


meskipun kemenangan akhir akan menjadi milik kalian, itu adalah hikmah dari Kami. 


Orang orang kafir semenjak zaman dahulu memusuhi orang orang yang beriman, Allah 3%% 


berfirman : 


d Pn P P L das do oa las fag S 
ak O) E E S GS SU gka Osa NG 


... mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu 


dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup... ( QS Al Baqarah : 217 ) 


Allah 38 berfirman : 


ra 
Za 


As 37233 RES “3, < 4 23,2 SE AG 

ORTEN] A 3 209 YI VI oa GUN 

“ Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula 
mengindahkan) perjanjian dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” ( QS At 


Taubah :10) 


Allah 38 berfirman : 


? Tafsir Ibnu Katsir 199 — 200. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


de 


E D 2- 382 -2 3 -2> s 23, Sow 
s jp ASAM o Gè gAs ENI GÉ o SA Ken di 


DAA aa SI ON 


“ Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih- 


es : 


3 
df 2 >, 7$ 


sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu 
bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah 
orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka 
dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap 
mereka, dan merekapun ridha kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. “ ( QS Al Mujadalah : 22 ) 


Menjelaskan ayat diatas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :“Allah % 
mengabarkan kepadamu, bahwa kamu tidak akan menjumpai seorang yang beriman, 
mencintai orang yang memusuhi Allah 35 dan Rasul-Nya #& , karena iman sendiri bertolak 
belakang dengan kecintaan kepada musuh Allah dan rasul-Nya, sebagaimana bertolak 
belakangnya dua hal yang berlawanan. Jika didapati keimanan berarti tidak terdapat 
lawannya, yaitu mencintai musuh Allah 45. Jika seseorang menunjukkan loyalitas kepada 


musuh Allah 4 dengan sepenuh hati pertanda tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya.” 


Allah 38 telah bongkar isi hati mereka, Allah 35 berfirman : 


A A ad 


oi Sein Pe GA Situs 5 3 


PAE Aa 


De NG JUNG aj iya DI ú Ad aa BAN sji I ea; PNE 
“ Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti 
agama mereka. Katakanlah : “ Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar) “ dan 
sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, 


maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. “ ( QS Al Baqarah : 120) 


3 Al Iman hal 13, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
Sebab Datangnya Pertolongan 
Sebab sebab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah 4 - khususnya ketika berhadapan 


dengan musuh Islam - ada banyak, diantaranya : 


Pertama : Beriman kepada Allah # dan beramal shaleh." 


Allah & berfirman : 


á ->f 


OHY 3 Edi G PA R AE 
“ Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam 


kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat). “ ( QS Ghaafir : 51) 


Allah & berfirman : 


de 
PEN A 


S ao a aab sati JU ragi 33 JI ana aa EA 


D bil EU 53 
“ Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang Rasul kepada 
kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), 
lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan Kami selalu 


berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. “ ( QS Ar Ruum : 47 ) 


Mukmin yang dijanjikan mendapatkan pertolongan adalah mukmin yang memiliki sifat sifat 
sebagaimana yang Allah * jelaskan : 


2 


des Enam pI saku; Sara 153 Sena aa nga Ka 


2 A pa Pd PN > 2 Ki 7 Na wz 
O biin ee) Lang BI yaaa Till Du 


“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah 


gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka 


(karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang 


4 Saya memiliki tulisan dengan judul “ Sepuluh Manfaat Keimanan “ yang bisa diunduh pada tautan berikut ini : 
https://archive.org/details/10-manfaat-keimanan 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 


mereka.“ (QS Al Anfaal:2-3) 


Allah 4 berfirman : 


Gi peran Kar Pa 5 aa 4 A sa He ya Soal 


jar - AN 


Doi 2 IIS dai RL ag EA Gg DHAN SK 
“ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan 
amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka 
bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh 
Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia 
benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 
sentausa, mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun 
dan siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. “ 


(OS An Nuur : 55) 


Kedua : Ikhlas dan jujur didalam menolong agama Allah 4£. 
Allah 4 berfirman : 


s ha - fo Sana - AG. 


Lali NI 3 ea ol sal Om Lisa) AAN sopana uya AN 


farto a a z 22 a s 22, 35 28 ə aE 7 7 KA 
DN Ka á KI ye E ih ig ngkah 


“ Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah 


a AA 


benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan 
kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, 
menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah 


kembali segala urusan. “ ( QS Al Hajj : 41) 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
Allah 4 berfirman : 


ADA AT 


Kal a a o - >o g Ka 3E 7 
OKIB E aS ag ANI anas ol ak gili RI 
“ Wahai orang orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 


menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. “ (OS Muhammad : 7) 


Syaikh As Si'di rahimahullah berkata : “ Ini adalah perintah dari Allah 3 kepada orang-orang 
yang beriman agar mereka menolong (membela agama ) Allah % dengan menegakkan 
agamaNya, menyeru manusia kepadaNya serta berjihad melawan musuh-musuhNya yang 
dilakukan dengan tujuan untuk mencari ridha Allah 48. Jika mereka melakukan hal itu, maka 
Allah 38 akan memberikan pertolongan pada mereka dan meneguhkan kaki mereka. Artinya 
hati mereka diberi kesabaran, ketenangan serta keteguhan serta membuat jasad mereka 
bersabar menghadapi itu, dan memberikan mereka pertolongan untuk mengalahkan musuh- 
musuh mereka. Ini merupakan janji dari Allah Yang Mahamulia dan Mahabenar janjinya, siapa 
pun yang menolongNya dengan perkataan dan perbuatan, maka akan diberi pertolongan 
oleh Allah 4 serta diberi kemudahan untuk mendapatkan faktor-faktor kemenangan seperti 


keteguhan hati dan lainnya. “ ? 


Ketiga : Bertawakal kepada Allah 45. 
Allah 4 berfirman : 


2 tni 


bo 2 - 28 27 = - - Pan Wi 
SARI Ya Span SAN aab Ii KI IE BM Sah ol 


- A a 437 2 AN 
Osa Ka) | Sl 
“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu jika Allah 


membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat 


menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu ? karena itu hendaklah kepada Allah saja orang- 


orang mukmin bertawakkal.” ( QS Ali 'Imran : 160) 


? Tafsir As Si'di hal 871. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


Allah 38 berfirman : 


a a a32 Z 2n GA CE ITE ARG A a Toe a fA 
OLD JS ah) de Ula ga I S UN) a J3 
“ Katakanlah : “ Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan 


Allah untuk kami, Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman 
harus bertawakal. “ ( QS At Taubah : 51) 


Abu Hurairah & berkata : bahwasanya Rasulullah £ bersabda : 


dn bb AS Ba Alt g gal ab aha i aal a ja 


- 


dané NA ba Ul laga dia 3 gal uua J dana Ai 


“ Allah menjamin bagi siapa yang berjihad di jalanNya, tak ada niat bagi orang itu untuk 
berangkat selain untuk berjihad di jalanNya dan membenarkan kalimatNya, untuk 
memasukkannya ke dalam surga atau Allah mengembalikannya ke tempat tinggalnya yang ia 


tinggalkan dengan membawa pulang pahala atau ghanimah. “ ( Muttafaqun "Alaihi ) ê 
Keempat : Teguh dan tegar ketika berhadapan dengan musuh. 
Allah 45 berfirman : 

-4E 


524 Í Z 2 ga 4 22 227 Z, < z o 5 Ga £. 
Taa I ó A19 l | ga aa aal |) aal Top Lg, 


“ Hai orang-orang yang beriman apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh 


AF 


hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. “ ( QS Al 
Anfaal : 45) 


'Abdullah bin Abi Aufa & berkata : bahwasanya Nabi # bersabda : 
SE da padaka ó Anal di Ngling Sa BLS (AS LoL Lei 


“HR Imam Bukhari no 3123 dan Imam Muslim no 1876 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
“ Wahai manusia, janganlah kalian berangan angan ingin bertemu dengan musuh, mohonlah 
keselamatan dari Allah. Apabila kalian bertemu dengan musuh maka bersabarlah dan 


ketahuilah bahwasanya surga berada dibawah bayangan pedang. “ ( Muttafaqun 'Alaihi ) ' 


Kelima : Memiliki sifat pemberani, yagin dan teguh. 


Allah 38 berfirman : 


sabah E IS ba aka AMI | Ag Las G an 


2E g 2 


SAT Op sng IN Gi É JA Dai pa Ih ak ER 

G Lak, GIE JUA AA ai 
LX Jap pan Ji JEN agé SS SAMA 
Ori Ia hle NG a ga ya 


“ Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) 
kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan 
oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan 
jahiliyah, mereka berkata : “ Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam 
urusan ini ? “ Katakanlah : “ Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. “ mereka 
menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu, mereka 
berkata : “ Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, 
niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini. “ Katakanlah : “ Sekiranya kamu berada di 
rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke 
tempat mereka terbunuh. “ dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam 
dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi 


hati.“ (OS Ali 'Imraan : 154) 


7 HR Imam Al Bukhari no 2966 dan Imam Muslim no 1742 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


Adapun Rasullah % adalah manusia yang paling pemberani ketika berhadapan dengan 


musuh dan paling tegar hatinya , Al Barra bin 'Azib #5 berkata : 


UG a p 2 KAN 2 Å fis a- Bad zi Xy PP 
Pil aa- d il gil Lia pladi Olg ed AS ll yA ISI alg LS 


“ Demi Allah, kami saat itu sangat mengkhawatirkan karena dahsyatnya peperangan, dan 
orang yang paling pemberani adalah orang yang paling dekat dengan peperangan, yaitu Nabi 
3.“ (HR Imam Muslim ) ê 


Keenam : Banyak mengingat Allah 46, berdzkir dan berdoa. 
Allah 4 berfirman : 

OLA Á ó i ie NG a ad i Tual Lets 
“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh 
hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” ( QS Al 
Anfaal : 45 ) 


Allah & berfirman : 


O ap KU 3 Ai Saka jl Lal NG GG SA 
“ (ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya 


bagimu : “ Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu 


Malaikat yang datang berturut-turut. “ ( QS Al Anfaal : 9) 


Rasulullah # berdoa kepada Allah a, beristighatsah ketika dalam medan perang 


sebagaimana terjadi pada perang Badar dan selainnya sebagaimana beliau # berdoa: 
Pee Gaili ea! li Gila sendal! GA SN JA Ad 


“Ya Allah Yang menurunkan Al Kitab, Yang cepat hisabnya, hancurkanlah pasukan ahzab. Ya 


Allah, hancurkan dan goncanglah mereka. “ ( Muttafaqun 'Alaihi ) ? 


8 HR Imam Muslim no 1776. 
? HR Imam Al Bukhari no 2933 dan Imam Muslim no 1742. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
Ketujuh : Ta'at kepada Allah #5 dan Rasulullah # dan meninggalkan kemaksiatan dan 


perdebatan. 


Allah 4 berfirman : 
pr PEDD Ki Ga sa iy 2 25 BPK a LG IT a, -AP A £ 
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang 


menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya 


Allah beserta orang-orang yang sabar.” ( QS Al Anfaal : 46 ) 


Ibnu 'Umar & berkata : bersabda Rasulullah &: 


Jb Sei ESS daig yh Y 3253 PI UE TA PEA E AAA 4 tah 
A 2 

ea en ah of AM 2 Ja apa - st% EE o 

aii KA asin Ai bin egl a a SE adha YAN dha ageh) 


“ Aku diutus saat dekatnya hari kiamat dengan pedang sehingga hanya Allah yang disembah 
yang tiada sekutu bagiNya, dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, dan dijadikan 
kehinaan dan kenistaan terhadap orang yang menyalahi perintahku, serta siapa yang 


menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk dalam golongan mereka.” (HR Imam Ahmad ) 


Salah satu dampak buruk perselisihan dan perdebatan adalah kehilangan faedah dan 


keutamaan yang besar, cermati hadits berikut : 


JAE alih Aki a elang ake Ù Ian ali) Sg, Ol die aiil Sa sakal o Balas ye 


Bye CM NG SG data at abu R 2 an 4 A1 - a% o Nfs RANG 


ASI mani ál H agal «ASI GiS OI BI oat. Sad 


Dari Ubadah bin Shamit & sesungguhnya Rasulullah # keluar untuk memberitahukan lailatul 


qadar, dan ada dua orang dari umat Islam ( shahabat ) bertengkar. Maka beliau # bersabda : 
“Sesungguhnya saya keluar untuk memberitahukan kepada kalian lailatul gadar, dan 


sesungguhnya fulan dan fulan telah bertengkar. Maka diangkat (pengetahuan tentang lailatul 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


gadar). Semoga hal itu untuk kebaikan kalian. Maka carilah (lailatul gadar) di malam tujuh, 


sembilan dan lima (terakhir). “ (HR Imam Bukhari ) 


Kedelapan : Ta'at kepada pemimpin didalam keta'atan dan berhati hati dalam 
menyelisihinya. 


Allah berfirman % : 
PE Ma ob Ki ank In Aa KA wa ea 


Sea IL IL yah AS Ol dead i 
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 
kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 
Allah (Al Gur-an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 


kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. “ (OS An Nisaa : 
59) 


Kunci kemenangan adalah ta'at kepada Allah 245 dan RasulNya, sebagaimana Allah 45 
berfirman : 
we AI j (5 
Ng i sa ei S aas OL Is E AE e 
Pe an ane II MRIH 
Lbs 133 JW Ai sal yaga AN) ala a 
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan 
yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu 
dosa-dosamu dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat 


kemenangan yang besar.“ ( QS Al Ahzab : 70 — 71) 


Abu Hurairah & berkata, bahwasanya Nabi % bersabda: 


(yan Eb Nad Gal pbi byas Al aat 23 Gae (ag AM ei 283 ebi iyo 


spao a Oh d ji rah 
cat Lii Gal ar 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
“ Siapa yang ta'at kepadaku maka sesungguhnya dia telah ta'at kepada Allah dan siapa yang 
bermaksiat kepadaku maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang ta'at 
kepada pemimpinku maka sesungguhnya dia telah ta'at kepadaku dan siapa yang bermaksiat 
kepada pemimpinku maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepadaku. “ ( Mutafagun 


"Alaihi ) ° 


Adapun dalam kemaksiatan maka tidak boleh ta'at kepada siapapun. Dari Ali bin Abi Thalib 


& bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
4 a ina TG p E E EE 3 
Aan e de Ulat! Las! dya (3 del Y 


“ Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. ” 


( Muttafaqun 'Alaihi ) " 


Terdapat contoh yang menarik dalam hal ini, dari “Ali &, beliau berkata : 


SI b aibs J5 BU SGG Ms le a Wis Sing pag dala All Iko GA Si 


SI lbf Gadi JUS alien Mile Ai Jo GA 19538 Lha G3 Lai) Go J3 Lagi 


Li) dada HAL GBU Jl asail asi Jl G NG an 
Aran ak 

“ Bahwa Nabi & mengutus satu pasukan dan mengangkat seorang laki-laki sebagai panglima 
mereka. Kemudian panglima itu menyalakan api dan berkata (kepada pasukannya) : " Masuklah 
kamu ke dalam api ! " Sebagian pasukan berkehendak memasukinya, orang-orang yang lain 
mengatakan," Sesungguhnya kita lari dari api (neraka),” kemudian mereka menyebutkan hal 


itu kepada Nabi, maka beliau bersabda kepada orang-orang yang berkehendak memasukinya, 


“Jika mereka memasuki api itu, mereka akan terus di dalam api itu sampai hari kiamat”. Dan 


1° HR Imam Al Bukhari no 7137 dan Imam Muslim no 1835 
"HR Imam Al Bukhari no 7257 dan Imam Muslim no 1840 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


beliau bersabda kepada yang lain,”Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam 


perkara yang ma'ruf.” ( Muttafaqun 'Alaihi ) " 


Kesembilan : Sabar atas kesulitan jihad, khususnya ketika bertemu dengan musuh. 


Allah 38 berfirman : 


-43 


Sean AS, z E an ip PI ee al KE 
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 


bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. “ ( QS Ali 'Imraan : 


130) 


Allah & berfirman : 
Ta j Rana A 2r w 
LJ laa FN9 SK pey An J3 € > ME 35 


De Ie, TAK 
“ Dan berapa banyak Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut 
(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di 
jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang- 
orang yang sabar.“ ( QS Ali 'Imraan : 146 ) 


Ibnu 'Abbas 5 berkata : bahwasanya Rasulullah # bersabda : 


KAH SA pa aa bla ball aa ai AN bis gak AS BSE La SE Fida (GO alel 


Ba gi 


“ Ketahuilah bahwasanya bersabar pada hal yang kalian benci terdapat kebaikan yang banyak, 


sesungguhnya pertolongan datang bersama kesabaran, dan bersama kesempitan ada 


kelapangan dan bersama kesulitan ada kemudahan. “ (HR Imam Ahmad) " 


? HR Imam Al Bukhari no 7257 dan Imam Muslim no 1840. 
3 HR Imam Ahmad 5/19 no 2803 dengan sanad yang shahih. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 


Melarikan diri dari medan perang termasuk salah satu dosa besar. Abu Hurairah æ berkata : 


bersabda Rasulullah & : 


i Ja jadis ALI SPAN JÓ ÉA Lag ÓN Joas G laj saling A Itil 


Sakhi B3 cai as da edi Ja UT Gl Ka GL AAN a li 
SSL Sa 


“Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan ! ” Mereka (para shahabat) bertanya : “Wahai 
Rasulullah, apakah itu ? ” Beliau # menjawab : “ Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang 
Allah haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari 
perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga 


kehormatan yang beriman dan yang bersih dari zina.” ( Muttafaqun ‘Alaihi ) " 


Syaikh Al “Utsamin rahimahullah berkata : “ Nabi # memandangnya (yaitu lari dari medan 
perang) termasuk dosa-dosa yang membinasakan karena hal itu akan melemahkan kaum 
Muslimin dan semakin menguatkan orang-orang kafir. Orang-orang Mukmin melemah, 
karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa jika ada satu orang meninggalkan 
barisan (perang), hati mereka akan menjadi kecewa dan itu melemahkan mereka. 
Sedangkan kekuatan orang-orang kafir bertambah, karena orang-orang kafir akan 
mengatakan : “ Ini adalah awal kekalahan mereka, ayo serang mereka !, sehingga orang- 
orang kafir terus menyerang kaum Muslimin. Oleh karena itu lari dari medan perang 


merupakan dosa besar.” 


Kesepuluh : Ikhlas kepada Allah 38. 
Abu Musa Al Asy'ari & berkata : Rasulullah #5 ditanya tentang seseorang yang berperang 
untuk mendapatkan ghanimah, seseorang yang berperang agar menjadi terkenal dan 


seseorang yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, siapakah diantara mereka yang 


disebut fi sabilillah ? Rasulullah # menjawab : 


“HR Imam Al Bukhari no 3456 dan Imam Muslim no 2669. 
"5 Syarhul Kabaair hal 122. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
d z RA ANN ba io i DAN A 2 
al Jas 9 KA ID dak SS DS Ga 


“ Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah dialah yang disebut fii sabilillah. “ 
( Muttafaqun 'Alaihi ) 'S 


Seseorang yang kehilangan keikhlasan ketika berjihad terancam dengan hadits ini, Abu 
Hurairah & berkata : bersabda Rasulullah # : 

5 - yes 5 ik 4 LP MA sT A EA - 0 tar 

Laó JÓ kadah asa adhab a, JS Agita Yèn ade da 233 HAB Gold Uji 

aa Biaya J ENG NG Sak JG Sad akas) Sa ENG IG Spa Saka 


GAN iis alen palal lai IS 53 OI Gl SS b IE era ayal ji 


ana Aha Asale ahil Salah JÚ shka éd ká HE Mana da dhah Ay IS ê 


- 


283 tag JKN OPEN 233 Ale JA kelali Lalai SESI, EL Ali 


a E E S E á E RE a ne, Ta y A Dat gix 
ba blti ale il pina nog É G GAN óa hi Ie arad gal Ki Us 


2z « - A ag NE ie BE a KAANANE 
Site Ea SS il JG Md Salae Led JB Miya dani adad 4 jl AK JU abii 


D 283 333 Ju Sad SESI. Ssi JÓ AÚ ga BAR Y 


Bagan Ba a 
“ Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid 
di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan (yang 
diberikan di dunia), lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya : “Amal apakah yang 
engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?” la menjawab : “Aku berperang semata-mata 
karena Engkau sehingga aku mati syahid.' Allah berfirman : “Engkau dusta! Engkau berperang 
supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan 


16 HR Imam Al Bukhari no 2810 dan Imam Muslim no 1904. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
(tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret orang itu atas mukanya 
(tertelungkup), lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang (yang diadili) adalah 
seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al Gur-an. Ia didatangkan 
dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. 
Kemudian Allah menanyakannya: “Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan- 
kenikmatan itu?” la menjawab: “Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca 
Al Gur-an hanyalah karena engkau.” Allah berkata : “Engkau dusta! Engkau menuntut ilmu agar 
dikatakan seorang “alim (yang berilmu) dan engkau membaca Al Gur-an supaya dikatakan 
(sebagai) seorang qari’ (pembaca Al Gur-an yang baik). Memang begitulah yang dikatakan 
(tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret atas mukanya dan 
melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya (yang diadili) adalah orang yang diberikan 
kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. la didatangkan dan diperlihatkan 
kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya (mengakuinya). Allah 
bertanya : “Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?” Dia menjawab : “Aku 
tidak pernah meninggalkan shadagah dan infag pada jalan yang Engkau cintai, melainkan pasti 
aku melakukannya semata-mata karena Engkau.' Allah berfirman : “Engkau dusta! Engkau 
berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan (murah hati) dan memang 
begitulah yang dikatakan (tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar 


menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka.” (HR Imam Muslim ) " 


Kesebelas : Mengambil sebab sebab yang diperbolehkan dalam syariat untuk membina 
kekuatan. 


Allah 38 berfirman : 


KAN KERNA Da “& “dar putit SI 
ag Sgp Jep bb). 09 858 ya makana La ng) Ig a21 
rak 


$ m a o A 2 2, n 332-3423 IL IPIN, 3 E ia 
Jaa ega ya [yak Lag la 4) gala NIS 053 


si Z 


ODA Íi 


7 HR Imam Muslim no 1905. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari 
kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan 
musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, 
sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan 
dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).“ ( QS Al Anfaal : 
60) 


'Ugbah bin 'Amir æ berkata : bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah % bersabda 


ketika berada diatas mimbar : 


2 Wi ag 


LAH SAN GUSI gag! SAN GILA GAN SINI 333 ba parbata La ad lasis 
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, ketahuilah 


sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah 


melempar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. “ (HR Imam Muslim ) " 


Kedua belas : Meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa, karena hal ini dapat 
melemahkan kaum muslimin, sebagaimana hal ini pernah terjadi pada sebagian peperangan. 


Allah 38 berfirman : 


3533 ah Kes yana DA BEAN US) oki SI ag ae II al Ol 
SIA sit MSI a 


“ Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, 


WA 


hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah 
mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada 


mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. “ (OS Ali 'Imraan : 155 ) 


Ayat diatas terkait dengan perang Uhud, sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Al 


Mukhtashar : “ Sesungguhnya orang-orang yang kalah di antara kamu - wahai shahabat - 


18 HR Imam Muslim no 1917. 


maktabah abu asma andre 


sebab datangnya pertolongan 
sahabat Muhammad # pada waktu pertemuan antara golongan musyrik dengan kaum 
muslimin di Uhud, sesungguhnya setan lah yang mendorong mereka untuk tergelincir akibat 
perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Dan sungguh Allah 46 telah memaafkan mereka 
dan tidak menghukum mereka sebagai wujud kemurahan dan kasih sayang-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat lagi Maha Penyantun, 


tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat dosa. “ 


Penutup 

Memberikan perhatian kepada sarana sarana fisik untuk memperoleh kemenangan adalah 
hal yang penting — tetapi menganggap bahwa kemenangan hanya bisa didapatkan dengan 
memperkuat sarana sarana fisik adalah kekeliruan bahkan dapat menjatuhkan pelakunya 


kepada kesyirikan. Karena disadari atau tidak telah bergantung kepada selain Allah 25. 


Kaum muslimin memerlukan kesungguhan yang teramat sangat untuk menyiapkan sarana 
sarana yang dengan sebab itu Allah 3% akan mendatangkan pertolongan kepada mereka. 


Setelah semuanya berusaha untuk dikerahkan — maka selanjutnya serahkan kepada Allah 35. 


Abu Asma Andre 


26 Rabi'ul Awal 1446 H 


(30 September 2024) 


maktabah abu asma andre 


